Cinta 


Cinta itu indah! 

Tapi tak pernah bisa digambarkan. 
Cinta itu rumit! 

Tapi orang tak pernah bisa melepaskan. 
Dan Cinta itu sakit! 

Tapi masih saja kamu pertahankan. 


Firstly 
Kisahnya selalu seperti ini Kan? 
Aku yang memperjuangkan 
Aku yang memberi perhatian 


Aku yang tersakiti secara perlahan 
Dan aku yang duluan melupakan. 


Sedangkan kamu? 


Selalu tak perduli 
Selalu ingin dicintai 
Dan penyesalan yang mengakhiri. 


-Kata Perempuan- 


Dia 


Dia mampu membuatku bahagia, meskipun dengan cara 
yang sangat sederhana. 


Bimbang 


Ini bukan soal harus memiliki, hanya saja aku tak tau 
bagaimana caranya berhenti mencintai. 


Bintang 


Kamu seperti bintang, 

Terlihat dekat tapi tak bisa aku gapai. 
Kamu datang, 

Lalu kemudian pergi menghilang. 


Cinta 2 


Cinta, 
Satu rasa berjuta makna. 


Akhirnya pergi 


Jika pada akhirnya kamu akan pergi, mengapa harus datang 
dan membuat saya bersedih? 


Desember 


Awal desember lalu, Aku melihatmu, 
Kamu tersenyum ditengah kabut rindu. 


Oh, meleleh rasanya hati ini,, 
Tunggu dulu, apakah ini hanya ilusi? 
Karena yang kuingat kamu sudah lama mati. 


Terlalu lelah 


Akan tiba saatnya kamu menyadari bahwa aku yang selalu 
ada menanti. 


Mungkin aku tak akan ada lagi, karena aku terlalu lelah 
menanti dan akhirnya memilih untuk pergi. 


yakin 


Gak ada yg namanya gak mungkin... 
Bener gak 


-Ana- 


Cinta dalam diam 


Menutupi rasa lebih indah daripada harus mengungkapkan. 
Karena mencintaimu dalam diam lebih baik daripada 


melepaskan dengan kepedihan. 


-Fitriah&N a- 


Bila cinta katakanlah 

Bila sayang ungkapkanlah 
Bila rindu kabarkanlah, dan 
Bila sakit menangislah.. 


Allah berikan rasa untuk kita ekspresikan, bukan untuk 
dipendam dalam kesendirian. 


Takkan sanggup 


Andainya kamu mengerti, bagamana menahan rasa ini. 
Pastilah kamu takkan sanggup, menerima kesedihan yang 
setiap detik kualami. 


Orang ke3 


Aku mengenalmu lebih dulu 

Tapi dia yang sudah tahu 

Lalu merebutmu begitu saja dariku 
Aku diam karena tak tahu.. 


Dalam hatiku bertanya ;bagaimana bisa ia melakukan itu 
padaku? Padahal ia perempuan yang tau berilmu. 


Tetap menanti 


Aku masih tetap menunggumu disini. 

Dengan harapan kamu akan segera kembali. 

Namun saat ini, kamu masih juga tak berhenti. 

Untuk mengejar dia yang baru kau cintai. 

Dan pada akhirnya aku yang harus kembali menanti, 
menunggu cinta yang tak pasti! 


Dulu 


Aku rindu kita yang dulu! 

Tersenyum malu saat bertemu, 

Memendam rindu saat menjauh, 

Dan menatap sendu saat akan terpisah jarak dan waktu. 


Ternyata 


Nyatanya mencintai dan dicintai adalah dua hal yang selalu 
menyakitkan hati. 


Mati 
Terlalu cepat kamu berjalan. 
Terlalu jauh aku, kau tinggalkan. 
Sudah lelah rasanya diri ini bertahan. 


Dengan hati yang mati secara perlahan. 


Mengerti 


Mencintaimu membuatku mengerti, pahitnya sebuah 
harapan dan hancurnya sebuah kepercayaan. -ReSha, 
Memeluk Kaktus- 


Berhenti 


Aku berhenti bukan karena menyerah.. 
Tapi karena aku tahu, hatimu takkan bisa aku menangkan 
dan pada akhirnya hatiku yang akan menerima kekalahan! 


Senja 


Senja.. 

Aku tak suka 

Karena senja, 

Berarti matahari tenggelam 
Membawa semua mimpi dan harapan 


Sakit Hati. 


Sakit hati akan membuatmu mengerti jika cinta tak selalu 
tentang menyenangkan hati. 


Selalu gagal 


Matamu selalu dapat menenggelamkan hatiku. 

Senyummu selalu dapat membakar semangatku. 

Dan setiap ucapanmu selalu dapat membuatku tak mampu 
untuk menjauh. 


Tersakiti 


Aku hanya ingin kamu mengerti, 
Disini aku yang selalu tersakiti. 

Tak bisakah kamu berempati, 

Dan mencoba untuk memahami? 
Bagaimana hancurnya perasaanku ini? 


Tak pudar 


Rasanya tak kunjung hilang 

Akupun tak tau mengapa 

Mungkin ini konflik batin dari cinta 

Dimana pikiran mencoba melupakan dan hati yang selalu 
bisa untuk mengenang.. 


Habis 


Seperti pelangi yang perlahan mulai menghilang 
Seperti hujan yang perlahan mulai mereda 
Seperti pohon yang jatuh menggugurkan daun 
Seperti api yang membakar habis kayu 

Seperti itulah saat ini cintaku 


-R- 


Sesederhana itu 


Aku yang hanya dapat mencintaimu dengan sederhana 
Dengan sederet kata yang tak pernah berhenti terucap 
Dengan hati yang tak pernah lelah berharap 

Dengan mata yang tak pernah lepas untuk menatap 
Dan dengan doa ku simpan rasa ini rapat-rapat. 


Dream 
Aku melihatnya, sangat indah.. 


Ada bunga berwarna-warni, semilir angin yang lembut dan 
sebuah dermaga dengan lautan biru yang terbentang luas 
di depan sana. 


Aku berlari sangat jauh, semakin aku berlari mendekati 
semakin jauh pula mereka dariku. 

Ketika ingin kembali, aku tidak menemukan jalan yang tadi 
aku lalui, hanya jalan buntu di belakang sana. Jadi aku 
memutuskan untuk terus berlari ke depan, mungkin sampai 
aku lelah. 


Semua yang di depan mataku memang indah, tetapi kurasa 
aku tidak dapat mencapai ujungnya. Ini seperti jalan tanpa 
akhir yang memaksaku untuk terus berlari. 


Sampai kemudian aku terjatuh, ketika aku bangun 
semuanya sudah lenyap. 


-Oh ternyata hanya mimpi- 


KAKAK 


A/N : Haiii semuanya 

Apa kabar? :" 

Semoga sehat selalu yaa, oh iyaa aku update 
kebetulan mau rekomendasiin cerita baru nih, punya 
temen akuuu 


Dibaca yaa buat temen #Dirumahaja siapa tau klop di 
hati kan yaa wkwk 


Ini akunnya SerinaPmkt silakan langsung dibukaa yg 
suka teenfict uwuw 


Salam Rindu 
Icedream14 


(Btw semangat buat teman2 yang ikut UTBK 2020!!) 


Benci 


Aku benci keadaan di mana aku harus dipaksa mengerti 
dengan keadaan yang tak pernah ku ketahui kenapa bisa 
terjadi! 


Aku untukmu 


Laut yang biru 

Angin yang bisu 

Langit yang berwarna kelabu 
Mungkin bunga juga akan layu 
Seperti hati ini untukmu 
Kamu dan aku 

Yang tak pernah menyatu 
Berakhir sendu 

Diiringi hujan rindu 

Yang terus mengganggu 
Menungguku mati untukmu. 


po Pd Pd Ina] Ia] Ia Ia] P Ina] Gal Ina Ia Ia Ia Ia] Ia P Ia P P P P P P Ia P P P P P Ia I] 


Bekasi, 27 Agustus 2020. 


Icedream14 


Berlari 


Rindu ini mulai menggerogoti hati 

Di malam yang sunyi dan sepi 

Perlahan air mata mulai mengalir membasahi pipi 

Semakin menyudutkanku untuk berlari menghilangkan rasa 


ini. 


Pilihan 
Orang jahat tercipta dari orang baik yang tersakiti. 
Orang baik tercipta dari hati yang bersih, polos dan putih. 


Semua orang bisa menjadi baik, bisa juga menjadi jahat.. Itu 
tergantung pada jalan apa yang akan kamu pilih nanti. 


